Jamaah shalat Jum’at rahimakumullah 


Silaturahmi merupakan ibadah yang sangat agung, mudah dan membawa 
berkah. Kaum muslimin hendaknya tidak melalaikan dan melupakannya. 
Sehingga perlu meluangkan waktu untuk melaksanakan amal shalih ini. 
Demikian banyak dan mudahnya alat transportasi dan komunikasi, 






